Lirik Lagu Asal Kau Bahagia 


Asal Kau Bahagia merupakan single terbaru dari band Armada di tahun 2017. Singie tersebut diciptakan 
oleh Radha, Mai dan Rizal. Dan single itu berkisah tentang keikhlasan seseorang terhadap pasangannya, 
dimana dia merasakan kecurangan dalam hubungannya yang selama ini dia rasakan baik-baik saja, tapi 
kenyataannya pasangannya merasa tidak bahagia selama dalam hubungan ini. Akibat kecurangan itulah 
dia harus memilih melepaskannya demi kebahagiaan yang diinginkan pasangannya. Berikut adalah lirik 
lagu Asal Kau Bahagia yang dibawakan oleh band Armada. 

Yang, kemarin ku melihatmu 

Kau bertemu dengannya 

Ku rasa sekarang kau masih 

Memikirkan tentang dia 

Apa kurangnya aku di dalam hidupmu 

Hingga kau curangi aku 

Katakanlah sekarang 
Bahwa kau tak bahagia 
Aku punya ragamu 
Tapi tidak hatimu 

Kau tak perlu berbohong 
Kau masih menginginkannya 
Ku rela kau dengannya 
Asalkan kau bahagia 

Yang ku rasa sekarang kau masih 
Memikirkan tentang dia 
Apa kurangnya aku di dalam hidupmu 
Hingga kau curangi aku 

Katakanlah sekarang 
Bahwa kau tak bahagia 
Aku punya ragamu 
Tapi tidak hatimu 
Kau tak perlu berbohong 
Kau masih menginginkannya 
Ku rela kau dengannya 
Asalkan kau bahagia 

Katakanlah sekarang 
Bahwa kau tak bahagia 
Aku punya ragamu 
Tapi tidak hatimu 
Kau tak perlu berbohong 
Kau masih menginginkannya 
Ku rela kau dengannya 
Asalkan kau bahagia 


Asalkan kau bahagia 


